TAHOEN 


ARBA'A 8 JUNI 1938 
Tel. 393 

DAGBLAD 

rtama 

RDIRI dari 52 lembar 


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari 
Minggoe dan hari besar 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg — Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


Pariaman AGENTEN „I.P.P.A.” Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief 
Bijkantoor Fort de Kock: H.Aminoeddin 


Isinja diloear tanggoengan pentjetak HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan 
Loear kotta seboelan Per lembar Advertentie 10 sen per regel 


f0,69 f0,75 f0,03 
Oendang2 sociaal Oleh F Palar, medewerker „Antara di Amsterdam 


Dinegeri Belanda Di Indonesia tidak ada oendang oendang sociaal, boeat 
melindoe ngi kaoem boeroeh, soedah tjoekoep terkenal. Bagaimana keadaan 
oendang2 sociaal dinegeri Belan da, baik ditoetoerkan dibawah sini oentoek 
djadi perbandingan. Oendang oendang sociaal ini beroesaha akan menolong 
kaoem boeroeh, djikalau ia dapat ketjilakaan, ia mendjadi toea, atau mendapat 
sakit, sehingga ia ti dak dapat bekerdja. Oendang2 terseboet tidak hanja 
oentoek melindoengi kaoem boeroeh, akan tetapi boleh dipandang sebagai 
kemestian oentoek kepentingan Negeri djoega. Orang boeroeh jg tak dapat 
bekerdja lagi, seharoes nja dapat ketentoean dalam kehi doepannja jang pantas, 
sehingga ia tak boleh dibiarkan sadja berada dalam kesoekaran. Peratoe ran dan 
oendang2 sociaal ini di negeri Belanda diperoentoekkan boeat melindoengi 
kaoem loeroeh dan kepentingan Negeri, kita boeh bagi seperti berikoet a 
pertanggoengan kesakitan (ziek te verzekering) b pertanggoengan ketjelakaan 
jongevallen verzekeringl. c pertanggoengan ketjelakaan badan dan oesia 
tinvaliditeits en ouderdoms verzekering. d pertanggoengan penganggoeran 
Iwerkloosheidsverzekering. Betapa pentingnja oendang2 seperti ini boeat 
oemoem, dapat di saksikan bahwa kepada Rakjat Nederland jang masoek dalam 
oendang terseboet, tiap tahoen di keloearkan f 90 000.000 Isembi lan poeloeh 
millioen roepiahj. Djoemlah sebesar jang dikeloe arkan ini tidaklah teroetama 
oenenoek menolong mereka jang meneirma itoe, akan tetapi dengan tjara ini, 
kekoeatan membeli daNegeri terseboet, dipegang ting gi Sedikit tentang oen 


dang2 kesakitan. Seandainja orang jang bekerdja dalam soeatoe peroesahaan 
merasa sakit, maka ia boleh meletakkan pekerdjaannja. Dalam tempo 24 djam ia 
mesti berita hoekan hal itoe kepada ZiekenKas. Hal ini didjalankan berhoeboeng 
dengan perhitoengan pem 


bajaran gadji, dalam tempo selama orang itoe sakit. Boeroeh terseboet berhak 
boeat menerima bajaran dalam waktoe ia sakit. Bajaran ini berdjoemlah 80 pCt. 
dari gadjinja, dan boleh diterima nja sampai 26 minggoe lamanja Kaoem boeroeh 
perempoean ketika mengandoeng jzwangerschapi boleh dapat gadjinja te roes 
selama 6 minggoe dimoeka ia melahirkan anak, ia menerima gadjinja penoeh. 
Djikalau perem poean itoe, liwat dari 6 minggoemasih beloem boleh dapati 
bekerdja, tempo itoe boleh dipan djangkan sampai 26 minggoe. Seandainja 
sangat perloe pembajaran oeang sakit itoe boleh diteroeskan sam 52 minggoe 
lalamanja dan djoemlah bajaran boleh dinaikkan dari 80 pCt sam pai 90 pCt. dari 
gadjinja. Ada samboengan Bondjol Tank Soekima kabar kan. MALING SIANG Hari 
Saptoe jang baroe laloe ini, sipentjoeri telah mendjalan kan rolnja poela di kp. 
Tjaniago Boedjol, Walau poen hari masih siang, namoen dia soedah bisa naiki 
seboeah roemah kepoenjaan Basih. Setahoe apa i toe pentjoeri dapat gendong 
barang2 perhiasan seharga f1,50 ze ge seratoes lima poeloeh roepiah. Siapa itoe 
pentjoeri, biarlah sama2 kitg toenggoe boeah penjelidikan jang berwadjib. Bagi 
Bondjol hal ini memang barang baroe. Karena soedah berbilang tahoen, Bondjol 
aman dan sentosa dari pentjoeri apa ini masih bahaja maleise? Loods beras 
patoet diadakan Mengingat serta melihat soesah dan pajahnja soedagar2 beras 
tiap2 hari pasaran di ps Bondjol berdjoeal beli, karena ta' ada mempoenjai loods 
jang speciaal Lebih2 kalau tidak dimoe sim penghoedjan. Maka dengan segala 
soesah pajah mereka melarikan, memindahkan, djoealan nja masing2 ketempat 
jang kete doehan, alangkag baiknja pengoeroes pasar itoe, akan meng 
ichtiarkan sedapat moengkin boeat mendirikan loods boeat itoe Pada hal tiap 
hari pasaran, o rang ta' tempo2nja djoeal beli beras disini. 


Mo a2 dapat perhatian. Ketambang Mr. Sape Pada minggoe jang laloe, de ngan 
seboeah auto copij telah berangkat 26 orang dari Bon djol ketambang tsb 
oentoek memintak kerdja nengan berpekakas toelang jang delapan kerat. 
Dengan itoe dapatlah oemoem mengetahoei, betapa dan bagai mana 
penghidoepan dari pentjarian di Bondjol. Radjang Sei Limau Mengingatkan 
pentingnja radjang dari Lb. Ambatjang keGanggo diadakan. Maka atas i 
nitiatiefnja e. KN Gg Moedik cs telah dirantjang bahkan telah di moelai mentjari 
alatnja. Begitoelah sehingga lebih koerang soedah seperempat tahoen sampai 
sekarang, anak negeri sana bekerdja tiap2 hari selasa? atas naama rodi adat 
pergi kerim ba mentjari pekajoean oentoek itoe. Soenggoehpoen begitoe ha il 
beloem djoega memoeaskan Di nana salahnja? Fort de Kock Bendi terd atoeh. 
Kemaren ini, seboeah bendi soedah terdjatoeh sebelah roda nja ketengah sawah 
didjalan Parabe' via Doerian, oentoeng tidak membajakan bagi penoem pang 
dan oentoeng poela koeda nja tidak terkedjoet. Kalau koedanja terkedjoet, 
soedah pasti akan mendatangkan ketjelakaan, sebab djalannja amat boeroek 
dan sempit sekali. Seiring dengan ini, hampir poela membahajakan seorang 
penoem pang sepeda. Oleh sebab itoe apakah baik kalau sekiranja djalan itoe 
diperbaiki serta diperlebar, dan dibe ri berpematang kiri kanannja, oleh jang 


berwadjib jorang kam poengi sebab djalanan itoe penting djoega artinja bagi 
oemoem, Tadbiroessihah. Oleh peladjar Th. School SeiTanang, di dadan satoe 
gerakkan. jang bernama sebagai diatas, jang beroedjoed oentoek mentjari dan 
meloeaskan arti kesehatan bagi peladjar2 dengan djalan propaganda dan 
practijk, dan dipim pin oleh e. Saoes, M. Jahja dan e. A. Djoerdjani. 


Kita berdo'a moedahzan tjita2 itoe berhasil. Main koa. Orang wartakan pada kita, 
bah diseboeah lapau kosong jg loteng nja didiami oleh peladjar2 agama, jang 
bertempat di Doerian, kerap kali diadakan berboeroe babi kiatas tikar, 
Mengingatkan, besar bahaja nja, dan terlarang oleh agama dan wet, apakah 
baiknja kalau politie mengintjerkan mata keroesan ini. Singa Moeda. Matoer 
Roemah potong. Kalau kita perhatikan seloeroeh slachthuis didaerah B. Sang 
kar, boeat mendjaga kebersihan pangkal kesehatani, kita poedji kan soenggoeh, 
sebab sama sekali tertoetoep rapat, ta' dapat dimasoeki oleh sesoeatoe jang 
akan menggoda kesehatan. Djadi kita berharap kepada jang berwadjib, agar s. 
huls di Matoer dan di Lawang, soepaja ditoetoep poela sebagai s. huis didaerah 
B. Sangkar, sekeliling nja, tjoema kita menoenggoe bekasnja. Comite P. R. P. A. 
Di Tj. Lilin soedah lama berdiri satoe comite sebagai diatas, jang beroedjoed 
oentoek membangoenkan satoe sekolah agama. Oesahanja ada men boealik 
djoega, dan sekarang sesoedah dipondamen sekelilingnja pekajoean hampir 
tjoekoep, dan ban toean keoeangan jang diperoleh dari orang2 rantau dan 
mengoet es 2 orang oetoesan ke Soematera Timoer dan oetara. Perdjalanan itoe 
ada djoega berhasil, dan seorang dari padanja masih dalam perdjalan. Sub 
comite Padang soenggoeh besar djasanja, tetapi apakah baiknja kalau berdir 
poela sub co mite seperti di B. Tinggi, Medan, Sawah Loento dan Betawi, agar 
tjita2 comite itoe lekas berhasil karena orang wartakan pada kita pendoedoek 
negeri Tj. Lilin, banjak djoega pada negeri2 jang terseboet diatas, tjoekoep oen 
toek berdirinja satoe sub. comite. Pengembara, 


Masoekkanlah adverten tie kedalam dagblad Perantaraan kita 


Verslag ringkas Opb. Vergadering Moehammadijah Hari Ahad kemaren lensoeng 
nja opb. vergadering Moeham madijah bertempai digedong Ch nema dihadiri + 
10.000 orang wakil, pemerintah dan pers da ri Radio, Persamaan dan schiki ta ini 
serta Il wakil pekoempoe lan. Sesoedah pembatjaar koerlan jang dibatjakan oleh 
H.B. Con sul, lantas pemimpin (H,B Con sul) mempersilahkan toean Soetan 
Mangkoeto oentoek memperkatakan soal. Persatoean Islam dan Kapal hadji. 
Seteroesnja spk menerangkan bagaimana pentingnja Kapal hadji itoe 
kepoeejaan kita sediri, mengingatkan banjaknja oentoeng jang diambil oleh 
matchapij a sing, jang diperoleh dari kan tong kita sendiri, Sesoedahnja spr 
hitoeng ongkos boeat keperloean perlajaran hadji itoe, dan dibandingkan dengan 
ongkos jg dipoengoetnja, soenggoeh besar sekali oentoengnja. Alangkah gajanja 
a oe mat islam Indonesia (bahkan sedoenia pen melihatkan kapal itoe berlajar 
kepoenjaan oemat islam sendiri, berbendera bertoeliskan kalimah. Laila ha 
ilallah Moehammadarrasoeloellah, Dia toer setjara kemaoean Islam, dia dakan 
seorang Docter oentoek mendjaga kesehatan, diadakan tempat sembahjang 
berkaoem2 dan sembahjang djoem'at, dan diadakan poela seorang oelama 
besar, jang akan memberi penerangan dalam perkara hadji dan agama, diberi 


tempat jang teratoer dalam pelajaran jang lama nja 40 hari itoe. Disini public 
bertepoek dengan gembira pensekian banjaknja kehasilan jang diambil oleh 
matchappij asing dan begitoe poela banjaknja barang bahan jang diangkoet 
kenegeri asing, Tetapi kita berada dalam kemiskinan ditengah tanah kita jang 
kaja melimpah ini. jaran ke Mekah jang memakai tempo 40 hari itoe, maka 
waktoe jang selebihnja kita goenakan boeat pengangkoet barang2 bahan tanah 
air kita ketanah Eropa negeri industrri i toe sebab Fropah perloe dengan barang 
bahan kita dari tanah air kita ini, dan sebaliknja industri Indonesia perloe akan 
Eropa sebab bangsa kita djangankan memboeat ini dari itoe, memboeat 
pendjahit poen masih beloem bisa. Dan poen karena tanah air kita terdjadi dari 
beberapa kepoelawan jang ditjeraikan oleh laoetan maka disinipoen kapal kita 
itoe ta'kan ketinggalan boe at memperhoeboengkan kepoela wan kita ini. 
Dengan perantaraan 2000 candidaat hadji, jang masing2nja mememasoekkan 
aandel f 2,50, maka insja'Allah tahoen 1939 akan kita lajarkan kapal kita, sedang 
kan keadaan jang bersangkoet dengan pemerintah soedah dian soer 
membitjarakan, Disini spr berseroe kepada har 


EDITORIAL 
Burgemeester Indonesier 


Soerat kabar ,,A.I.D." dapat mengabarkan bahwa ada kemoeng kinan kembali 
dalam tempo jan pendek oentoek mengangkat Bur gemeester bangsa 
Indonesier. Berhoeboeng dengan itoe maka telah diseboetkan beberapa na ma 
nama gemeenten dimana moengkin Burgemeester Indone sia itoe ditempatkan, 
akan teta pi sampai sekarang beloem lag diseboetkan nama2 dari kandidat en 
burgemeester. ila kita perhatikan betoel2 per kataan jang ada terselip dalam 
perchabaran soerat kabar A.I.D. itoe dimana dinjatakan ,,binnen zeer afzier baren 
tijd" dengan perkataan lain „dalam waktoe jang pendek" maka tidak salahnja 
kita disini oentoek menjatakan bah wa dalam perchabaran itoe ada sesoeatoe 
barang jang baroe di djandjikan didalam schema atau plannja pemerentah. 
„Binnen zeer afzienbaren tijd kata2 jg terselip dalam djandji itoe, soesah sekali 
boeat kita menebak waktoen a dan apabila akan diadakan, hanja diterangkan 
sadja sebisa2nja dalam waktoe jang ti dak lama, oleh kerena dalam kata2 itoe 
tidak ada memberi pengertian jg pasti akan waktoenja. Perkataan ini poen tidak 
moedah diambil pengertian serta perbandingan, bila didasarkan atas oekoeran 
bangsa Indonesier dan oekoeran pemerentah. Waktoe jang pendek dalam 
perasaan dan perhitoengan pemeren tah itoe moengkin terlalaloe lam bat 
rasanja bagi bangsa Indonesier. Maka sebab itoe agak soelit rasanja oentoek 
„eenhaakje aan vas zetten" dalam memperkata kan waktoenja jang ditebakkan 
oleh pemerentah oentoek benoeman burgemeester Indonesier tsb. Boekankah 
beloem selang lama ini terkabar poela bahwa voor zitterschap dari Volksraad 
djoega akan diberikan pada bangsa Indonesier? Bahkan djabatan itoe pernah 
diwakilkan oleh bangsa Indone sier jg djoega berlansoeng baik serta mendapat 
poedjian poela. Perchabaran djabatan burge meester ini sebenarnja boekan 
soeara baroe. 


tawan akan soedi memasoekkan aandel atau poen orang jang hendak naik hadji 
soepaja soedi mengandelkan oeangnja f 2,50, Dan spraterangkan bagai mana 
orang Mesir maka dapat mempoenjai kapal sendiri dengan berandel f 40,- dan 
sekarang satoe andel jang f 40,- itoe soedah mendjadi f 360,- dan menoeroet 
hitoengan paling achir soedah mendjadi beriboe2 roepiah besar nja, Tetapi 
diantara 2000 orang jang berandel itoe akan pergi ke Mekah 500 orang setahoen 
dan da lam masa 4 tahoen itoe selesai semoeanja jang masa semoeanja ta' 
membajar barang sesen djoea poen. Sesoedah itoe pauze dan sesoedah pauze 
H.B. Consol me 


. Soeara ini pernah dahoeloe di perdengarkan, bahkan sedang na. ma2 dari 
berapa Indonesier jang dipandang geschikt telah dise boetkan poela. Tetapi 
sampai sekarang ini beloem djoega terdjadi, melainkan soeara jang telah 
diperdengarkan itoe kembali mendjelma jang senantiasa beroepa seperti 

djandji . jang kembali didjandjikan. Oleh sebab itoe kita beloem dapat 
menjatakan hanja kita haroes menoenggoe sampai kedjadian. . Hanja kita disini 
dapat mempastikan bahwa soedah sepatoet nja benar beberapa ambten jang 
verantwoordelijk dipoelangkan kepada bangsa Indonesiersi Soal "mateng atau 
tidak mateng” hidjau atau mangkal" boekan mendjadi soal lagi disini Segala itoe 
haroes disingkir kan. Jang soenggoehnja mendjadi soal diwaktoe ini lain tidak 
tjara bagaimana haroes diambil tindakan oentoek dapat bekerdja bersama2 
serta mendekatkan perasa an haloes dari rakjat kepada Nederland, agar 
memperoleh samen werking jang kokoh antara rak jat dengan pemerentah 
oentoek keselamatan negeri ini. Terlebih lagi dalam keadaan doenia jang soelit 
ini dimana ag ressieve politiek selaloe memperoleh kemenangan. Telah diakoei 
djoega bahwa Indonesia sendiri poen tidak akan loepoet dari bahaja loearan jang 
selaloe mengantjam negeri ini. Dengan djalan bagaimana dapat menghidoepkan 
perasaan tanggoeng djawab, bahwa rakjat itoe sendiri poen mempoenjai 
"verantwoordelijkheid" boeat keselamatan serta kemakmoeran negerinja. Salah 
satoe djalan lain tidak soepaja pemerentah berangsoer2 poela memoelangkan 
"verantwoor delijke ambten" itsn ketangan rak jat, Dengan memangkoe djabatan 
jang menanggoeng djawab itoe maka hidoep sendirilah perasaan tanggoengan 
djawab dalam dada rakjat boeat keselamatan negeri ini. Poen perasaan 
»bersatoe" sermindahkan pimpinan kepada Oedin. Setelah penjerahan itoe diteri 
ma e, Oedin dengan mengoetjap kan terima kasih lantas dipersila kan e. J. Rasjid 
boeat membitja rakan agenda, Pergoeroean Islam dan Sekolah tinggi" Dengan 
pan djang lebar spr, terangkan keadaan sekolah tinggi dan spr. te rangkan 
djoega, bahwa malam tadi, soedah berdiri comite sekotinggi itoe di B. Tinggi ini, 
sete ngah dari beliau itoe e. Dt. A Rvai, e, A Aziz Nasoetion, H. Iljas dan beberapa 
e,e. jang lain lain. Lebih landjoet spr. terang kan bahwa kalau anak kita, kita 
serahkan kesekolah jang ta' ber haloean agama kita sendiri maka kepandaian 
soedah tammat, maka dia kebanjakan anti agama, teta 


sama" antara Indonesia dan Nederland moengkin mendjadi kekal poela. Dengan 
tindakan jg layaal seroepa itoe djoega menambah menebalkan kepertjajaan 
rakjat terhadap pemerentah. Summa summarum, sebagai penoetoep kita oelang 
sekali lagi, bahwa soedah sepatoetnja benar pemerentah berangsoer2 
memoelangkan djabatan jg verantwoordelijk kepada rakjat. Dengan soeara jg 


diperdengar kan oleh pemerentah sekarang ini pemerentah poen memperli 
hatkan bahwanja telah menaroeh kepertjajaan kepada ketjakapan prakjat. 
Dengan mendegoeng soera ini p merentah poen telah menjatakan bahwa 
bangsa Indo nesier itoe telah mateng boeat djabatan jg tinggi. Moga moga 
waktoe itoe akan lekas poela datangnja dan hingga mana kebenaran kabar itoe, 
sama2 kita toenggoe. pi kalau dia kita serahkan kesekolah tinggi kita itoe, kapan 
dia keloear dia akan sama dengan anak anak keloearan Barat, dan dia dapat 
poela menegakkan aga ma kita. 3e spr. e, A.A. Nasoetion, beli au terangkan 
dengan singkat teta pi memoeaskan, apa apa jang bersangkoet dengan soal 
sekolah tinggi itoe. 4e spr. A.R Soetan Mansoer H.B. Beliau berwasiat kesegenap 
lid lid Moehkmmadiah seoemoemnja agar melansoengkan agama dengan ichlas 
serta iman tegoeh, Jang iman itoe boekan toch zikir zikir dimihrab mesdjid, 
malahan mengoendjoekkan kesoenggoehan hati kepada Allah dengan harta 
djiwa sekaliannja. Scherp, 


KOTA 


WEDANA ROESAD Diangkat sebagi Sec retaris Minangkabau raad. Kita dapat 
kabar bahwa t. Roesad gelar Soetan Perpatih sekarang Wedana Recherche 
dienst telah diangkat dengan officieel sebagi Secretaris Minangkabauraad. Pasal 
keangkatan beliau ini oentoek mendjabat pangkat secretaris Minangkabauraad 
soedah tentoe pada tempatnja benar, bila djabatan beliau jang sekarang ini kita 
djadikan oekoeran. Soedah tentoe djabatan secretaris Minangkabauraad itoe 
menghendaki akan seorang Minang kabauer jang mengetahoei akan seloek 
beloeknja adat dan psychologie Minangkabau tot de fu nesses itoe. Djabatan 
beliau jang sekarang dan ontwikkeling serta ervaring beliau sebagi demang 
dahoel oenja, sesoenggoehnja membawak sekalian (meebrengen) oentoek 
mengetaboei kesoelitan psycholo gie Minangkabau berhoeboeng de ngan adat 
kita disini. 


oamoli laloe Oesia pergerakan Indonesia te lah genap 30 tahoen, Berapa 
perkoempoelan jang masih berdjalan tiada melewatkan sadja, masa itoe 
berlaloe, Disana sini diadakan pertemoean dan dimimbarkan tjoekoep oemoernja 
pergerakan bangsa Indnnesia 30 ta hoen, Tak eda orang jang memoekakan 
tjatatannja jang beroepa Balans dan verlis winstbereke ning, Kalau pekiraan ini 
diketengah kan dalam post verlies diantara nja akan didapati in dan ternee ring 
doea orang poedjangga, semasa pergerakan itoe baharoe sadja betoemoer 5 
tahoen. Ditahoen 1913 dimasa Neder landen merajakannja genap 100 tahoen. 
Inbonesia tidak terasing dari begembiraan itoe. Disamping persoeka soekaan 
itoe berdiri poela soeatoe comi te poetra Indonesia jang dinama comite 
Boemipoetra Pengandjoer dari comite itoe jalah Dr. Tjip to Mangoenkoesomo dan 
R. M. Soerjadimingrat. Toean ET E Douwes Dekker adalah seorang jang banjak 
memberikan sokongan pada comite itoe, seorang Belanda jang tidak lajak 
diloepakan oleh pergerakan bangsa Indonesia. Soerat kabarnja de Expres selaloe 
tersedia oentoek soeara comite Boemipoetera dan beliau sendi ripoen tetap 
memberikan boeah pikirannja, beliaulah jang telah menoeliskan darihal Dr. Tjipto 
Mangoenkoesoemo dan R. M. Soer jadimingrat dengan titel Onze helden dan 
memberikan pembe 


Pilihan jg djatoeh kepada beliau itoe sebagimana peribahasa menjatakan „de 
rechte man op de rechte plaats, dengan perka taan lain „soedah pada tempat 
nja benar. Perki poen toeroet djoega mengoetjapkan selamat atas keangkatan 
itoe. Siapa jang akan meng gantikan t. Roesad sebagi Wedana? Dengan 
keangkatan beliau t Roesad sebagi secretaris Minang kabauraad maka 
terboekalah lowongan Wedana di Sumatra Barat. Seseorang telah mengetahoei 
bahwa djabatan wedana di Sumatra Barat ini tjoema ada satoe sadja jang 
senentiasa mendjadi soeatoe keuze-betrekking. Hanja kita dapat menebak bah 
wa sebagi pengganti beliau t. Roesad itoe tentoe teroetama sekali terserah pada 
kebidjaksana an pemerintah disini, dan soedah tentoe sebaiknja seseorang jang 
telah djoega pernah bergaoel dengan djabatan wedana itoe Siapa toean itoe, 
konon t. Ah madin Ass. Wedana jang direct ondergeschikt kepada sunior nja itoe. 
Marilah kita bersama sama menoenggoel 


laan sebanjak bisanja pada doe a orang pahlawan itoe. Ketika doea orang 
pengan djoer bangsa Indonesia itoe menerima kehormatannja in ban ex 
terneering beliau sendiri poen beroleh nasip jang seroepa. Dalam tempo 30 
tahoen bang sa Indonesia mentjari persatoe an sesamanja goena kemoelian 
noesa dan bangsa, telah banjak djoega pengalaman jang boleh di djadikan 
goeroe. Kalau beberapa tahoen jang silam kita selaloe mendengar boeah pikiran 
pergerakan ,,non" dan sangat besar mendapat minat dimasa itoe, adalah 
sekarang kita boleh menonton „ramainja pereboetan korsi dibadan badan 
perwakilan dewang. Melihat ramainja ,,tontonan" jang diberikan, pada kita sendi 
ri timboel pertanjaan adakah kita menoedjoe pada persatoean atau hanja 
persatean? Pengandjoer2 kita nanti memperlihatkan boekti pada kita. Apakah 
kemoeliaan bangsa jang dioetamakan atau djabatan voorzitter hoofdbestuur? Dr. 
A. Rivai marhoem pernah menoeliskan kalau kebangsaan Indonesia itoe ada dan 
betoel2 maoe bersatoe oentoek kemoe tiaan tanah aernja tentoelah 
perkoempoelan2 jang ada sekarang orang koebeerkan dan dirikan dlatasnja 
satoe sadja perkoem poelan jaitoe ,,Persatoean Indo nesia". Tetapi kalau nasihat 
ini orang dengarkan dan soeka menoeroetnja akan banjak nanti pengandjoer 2 
kita kehilangan titel voorzitter hoofdbestuur. Soedah matangkah Indonesia? Aae. 
HOOFDBUREAU POLISI DIPER KEPOENGAN KAN DIDATEN. Berhoeboeng dengan 
makloe mat polisi dalam soerat2 kabar dikota ini tentang pemboekaan 
candidaten boeat sekolah Politie di Soekaboemi mendjadi leerling Hoofagenten 
dan leerling Politie inspecteurs. Maka dalam berapa hari ini kantor Hoofdbureab 
van Politie telah dikoendjoengi oleh berapa2 pemoeda2 dari bermatjam matjam 
golongan dan pihak, oen toek mengadoe oentoeng masing masing. Siapa jang 
beroentoeng tentoe nanti sesoedah selesai penerima an kandidaten itoe akan 
mengetahoei djoega. Kita sama sama toenggoe KETJOERIAN Seorang bernama R. 
tinggal di Djatilaan telah ketjoerian satoe partij barang2 pakaian dengan harga 
sekira2nja f 2.10 dengan seekor anak andjing jang baroe sadja beroemoer 4 
boelan. Ada ada sadja! KEHILANGAN. Seorang bernama S. J. tinggal di Andalas 
merapportkan pada polisi bahwa ia kehilangan itoe tidak dapat diketahoeinja. 


Begitoe djoega seorang bernama A. tinggal di soerau Bela kang Tangsi telah 
kehilangan poela satoe katja mata jg terbi kin dari double. RETIFICATIE Dalam 
Perki kemaren blad satoe dalam pag. 3 kolom 4 toeli san jang berkepala sport 


terda pat berapa kesalahan misalnja dalam alinea satoe dari toelisan itoe 
ditoeliskan voetbal bond Padang versus Pajakoemboeh semoestinja Bond Padang 
versus Agam. Deagan ini dibetoelkan kabar terseboet. 


SAMBOENGAN KABAR SPORT Pada hari Sabtoe jl. telah di pertandingkan djoega 
Pajakoem boeh contra Agam dengan berkesoedahan 3-3. Sedangkan pada hari 
Ming goe C. Loento versus Pajakoem boeh dengan mempoenjai stand 3 1 boeat 
kemenangannja C. Loen to. Pertandingan itoe semoeanja dilansoengkan di 
Bondsterrein di Justitielaan, 


JAPAN Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang Segala mata 
seakan2 terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek 
roet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN 
JAPAN— MELAJOE. Oleh Hiroshi Meno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practis ringkas, terang dan lekas di mengerti. Satoe boekoe tebal, 
formaat sedang, koelit air mas. Harga f 3. vrij Ongkos „penaboers Koeang 
penjiaran poestaka ingenesia Keramatplein 19 Batavia C. Catalogis dikirim gratis 
pada jang minta 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Casar Solok Mendjoeal -dan membeli 
barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes Toean 
boleh persaksikan menanti de dengan Hormat. Eig enaar 


CENTIENEN TAILOR MODERN NETJIES KWALITEIT MENOEROET ZAMAN Sedia 
tjoekoep bermatjam-matjam kain boeat toean menoeroet model jang paling 
belakang Harga damai PONDOK 44 Padang Menoenggoe dengan hormat. 
Manager M. KASIM 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loenoetr Persediaan besar hanja pada toko: 
BOEJOENG TAMIN M.G. Mohammad Yoosuf 


63 Batipoeh - Padang Telegrams: ,,BOEJOENGT AMIN Tel no 161 
No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: „MUNAYOOSUF 
Sarong TADING 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japonns, 
sampai jg kasar2. Beheerder A, SAMAD S.S. 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop telaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


Awas Minaklah selaloe ARDJANOE ASMANI DRANK oentoek menambahkekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani Drank lama2 sehat 
gagah goembira Agenten Radjo Bongsoe B.N. Kamp. Baroe — Padang, Importeur: 
D. M. TalihAlibi 107 


Klamboe penganen BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Volle, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear TOKO Indonesia 
125 padang tel 338 


Speciaal kemedja Telah tersedia bermatjam KE MEDJA jang menoeroet 
kemaoean zaman Saksikanlahl pada tempat Boeja Aluid c/o Modern Tailor 108 
Kp. Djawa — PADANG 


Djangan loepa KOoendjoengliah HOTEL MOESLIM Dan Restaurant Balai Baroe 
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maar 1938, diboeka filiaal dari 
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di 
Fort de Kock. Pebliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel daa 
Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja 
bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman. 
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant besar, 
besarta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang terkenal 
radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita 
kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean 
adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Soeslim dan Restaurant Balai Baroe, 


Padang dan Fort de Kock. 
102 


Pasar Malam Di Belantoeng Ketjil 
R 
1 Sampai 18 HET BESTUUR 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloearan 
Europa, Amerika, Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG 


ARBA'A 8 
LEMBAR KEDOEA DAGBLAD SA Siantar dan Ata 


Japan Tiongkok Kita telah agak lambat poela rasanja tidak membentang kan 
kedoedoekan serta perdjala nan perang antara Japan dan Tiongkok Maka ini hari 
kita hendak memberi pemandangan setjara serbarinkas tapi tjoekoep. 
Pembatja2 tentoe telah mengetahoei bahwa di Japan sekarang soesoenan 
kabinet Konoe telah berobah, dimana kaoem militair sebagian besar 
mendoedoeki kor si dalam parlemen. Generaal Sadao Araki jg selama ini telah 
masoek kedalam lijst non-activiteit dapat mendoedoeki korsi overzeesche zaken 
sedangkan minister van oorlog Sugiyama diganti poela dengan luitenant geraal 
kagaki atas andjoerannja golangan militair jang moeda2 poela Dengan 
soesoenan kabinet Ja pan sekarang ini membajangkan pada kita bahwa 
pemerentah telah berada dalam tangan militair dengan perkataan lain bahwa 
Japan telah bersedia serta bermak soed oentoek meadakan serangan militair 
jang hebat di medan perang Tiongkok itoe Sebaliknja pemerentah Tiongkok 
baroe ini telah mempoenjai inga tan oentoek memoetoeskan perhoeboengan 
diplomatie dengan Japan menoetoep ambasadenja di Tokyo Diwaktoe achir ini 
sesoeng goehnja Japan memperlihatkan bahwa ia hendak menaloekan Tiongkok 
benar Tersebab Japan telah moelai kembali melakoekan serangan di seloeroeh 
medan perang Paling belakang medan peperangan terdjadi disepandjang djalan 
kereta api Lunghai, dimana pasoekan Japan telah dapat mendoedoeki kota2 
Lanfeng Pihsien dan jg penting sekali Hsi Chow Penting oleh karena disana 
berdiri pasoekan generaal Chiang Kai Shek jang terkoeat dan te didik sendirinja. 
Segala ini dilakoekan oentoek dapat mempertahankan kemadjoe an Japan jang 
hendak menoedjoe Chen Chow koentji pintoe boeat ke selatan Disamping ini 
maka pasoekan oedara Japan poen sama2 beker dja di atas Canton jang telah di 
bomnja Bombardemen atas Canton ini sangat hebat sekali roepanja terboekti 
dari berita2 kawat jang sampai pada kita Bombardemen itoe ada sangat sengit 
sehingga memiloekan hati mereka2 jang mensaksikan itoe Banjak pendoedoek2 
Canton jg mendapat kematian serta keroesakan seperti kabar dibawah ini 


Kemaren pagi, kembali dilakoe kan doea kali bombardement pada Canton dari 
oedara. Dengan ini telah 8 kali dilakoekan bombardement pada kota terseboet 
dalam tempo 10 hari. Serangan jang kedoea ada dilakoekan oleh 40 a 50 boeah 
mesin oedara dan jang telah menerbitkan keriboe tan jang loear biasa, sebab 
segala mesin mesin oedara itoe ada melajang dengan sangat rendah diatas 
soengai Moetiara diatas station, gedoeng gedoeng pemerintah dan diatas 
beberapa roemah roemah serta melemparkan lebih koerang 100 boeah bom, 
Kemoedian: Dengan officiee dikabarkan, lantaran bombardement oedara pada 
tanggal 6 Ju ni, ada lebih 1500 orang menda pat kematian dan loeka loeka Lebih 
dari 1000 boech roemah roemah jang moesnah, Bombardement Japan di Canton 
ini menghidoepkan beberapa protest dari negeri2 asing seperti Amerika dan 
Inggris soepaja Japan mesti berlakoe hati boeat melemparkan bom itoe agar 


djangan orang jg tidak bersalah mesti djoega menderitai poekoelan jg hebat 
poela. Selain dari pada itoe pasoekan Japan meneraeskan serangannja e 
djoeroesan Kaifeng soeatoe tempat jg berdekatan dengan Lanfeng Kaifeng poen 
telah dapat di doedoekinja oleh pasoekan Japan Sehingga ini berita2 jg paling 
achir adanja. Indonesia SEORANG ADVOCAAT DI TANGKAP Dari Bandoeng 
diwartakan bah wa seorang advocaat bernama Jhr. Mr. Gevaarts beberapa hari jl 
telah ditangkap dan didakwa soedah mengelapkan oeang sedjoemlah sepoeloe 
riboe roepi ah. la memegang administratie soeatoe warisan dan seteroesnja 
mendjoeal andeelen, sehingga jg bersangkoetan jg mempoenjai warisan tsb, 
telah diroegikan sedjoemlah oewang kira2 seperti terseboet diatas. Terhadap 
pengadoean dan penjelidikan jang loeas sekali, sebeloem ia ditangkap. 
Pengadoean itoe diadjoekan oleh t, Mr. Felman atas mereka jang berwadjib 
menerima wari san itoe. Pesakitan soedah mengakoei keselamatannja semoea. 
INSULINDE BERDIRI LAGI? Banjak orang IEV jang merasa tidak senang. Pemimpin 
IEV jang terkenal 


jaitoe locoburgemeester t Markus dalam madjallahnja IEV afd Semarang de 
Schakeli telah mengeloearkan peringgatan pada ang gota2 bermatjam tjabang 
Dengan meinggatkan keadaan sekarang ini, katanja, maka kare na dikira ada 
alasan bahwa kita dalam perdjoangan pemilihan gemeenteraad jang akan 
datang tidak akan begitoe baik menda pat ke soedahan perloe kaoem IEV 
bekerdja dengan giat Bahaja dari pihak IKP ia pandang tidak begitoe besar, Tapi 
lebih membahajakan jalah timboelnja kembali Insulinde Saja dapat katakan 
begitoelah toean Marcus bahwa jang masoek dalam organisasi ini jalah mereka 
jang kerna parasaan tidak senang keloear dari IEV Seteroesnja toean Macus toe 
lis, bahwa ia berpendapatan djoega perkoempoelan Insulinde ini akan 
melansoengkan rapat oemoem dalam memoelai dengan perdjoeangannja Dalam 
vergadering ini akan dibitjarakan toean Teenwen, begitoelah Tedele di Semarang 
kabarkan TOEAN SOEMARTO Dikrojok polisi? Dikabarkan kepada kita bahwa 
toean Soemarto ketoea Parindra kring Kentjong pada hari Senen16 Mei jl waktoe 
berkenderaan speda hendak mengoendjoengi rapat Roekoen Tani Kentjong 
setelah sampai didjalanan antara Kentjong dan Soekoreno dikro jok oleh doea 
orang agent politie jang ditemani oleh mantri politie sedang mantri politie itoe 
kabar nja tidak mentjegah kedjadian itoe dan melihat dari djaoeh Toean 
Soemarto kalanja dipoekoeli beberapa kali oleh doea orang penjerangnja 
terseboet tapi ia dapat membela dirinja sehingga da pat menghindarkan diri dari 
penjerangan lebih landjoet Toean Soemarto laloe poelang tapi ketika datang 
didekat roemah petinggi Soekoreno ia disoeroeh berhenti oleh doea polisi desa 
diroemah petinggi itoe Demikian lah keterangen toean Soemarto Tapi diroemah 
petinggi desa tadi ternjata bahwa toean S. berte moe lagi dengan doea orang 
agent tadi dan djoega toean manfri politie tsb dan disini ia ditoe doeh telah 
menabrak doea orang agent itoe, Dakwaan itoe disangktal oleh toean S. malah 
ia katakan boekan ia jang salah tetapi doea orang polisi tadi seperti doedoeknja 
perkara jang ditarangkan diatas Kesoedahan nja toean S didjatoehi verbal dan 
disoeroeh menoenggoe poetoesan Berhoeboeng dengan kedjadi an ini maka 
toean S telah menghadap pada toean Boepati di Loemadjang jaitoe pada tanggal 
17 Mei jang laloe oentoek memberi keterangan tentang kedjadi an itoe, 


Keterangan toean S itoe dide ngar oleh toean Boepati jang menjanggoepkan 
akan memeriksa nja. Kedjadian jang diatas djoega 


TIERITA PENDEN Tjinta jang membawa maeet Digoebah oleh HEMA L, S, 
Noeraini sekarang soedah poenja kewadjiban, dan soedah ketokonja Agoes, 
segala kemaoean Noeraini Agoes penoehi, Sekalipoen bagaimana hati Noeraini, 
selaloe soesah, sehingga lama kelamaan badannja jang tinggi semampai dan 
moekanja jang boelat selama ini soedah beroebah dari jang biasa kesehatannja 
selaloe terganggoe berachir lama kelamaan badannja mendjadi koeroes kering. 
Pada soeatoe malam, Noerai ni bermimpi serasa diboeroe oleh seorang jang 
berbadan tegap, sampai meraoeng raoeng, jg Agoes lantas terbangoen dan 
membangoenkan Noeraii Besok paginja Noerai i tak bangoen lagi, karena 
badannja lemah sekali makin sehari kesehari makan berkoerang2, hati Agoes 
soedah ti dak keroean lagi ajah dan mak Noeraini diberi tahoe, lantas da tang. 
Ajah dan maknja masoek ketempat tidoernja, dilihatnja Noeraini sakitnja soedah 
tambah koeat, sebagai patoeng tampaknja mak Noeraini berdiri memandangi 
Noerai i, kemoedian Noeraini memboeka matanja, maka berkatalah dia dengan 
soeara poetoes poetoes. Ajah.... dan ... m. .„a..k Ma... afkan, .,, lah sega, la..,, 
kesalahan Noer, ,,, boleh djadi Noer akan ,,, me, ninggal ,,, kan ajah ,,,. dan, ,,, 
mak, Beri ,,, tahoelah,., dengan .., so rat kepada, ,,., engkoe Ramli... .Ramli.... 
jang „bahasa … Noer: tak., ada ,,., lagi … di doenia. Diachirat... sadja Noer 
bertemoe... dengan dia. Sehabis pertjakapannja itoe maka lantas dia 
memedjamkan matanja lagi, boeat selamanja. 


Tammat 


telah dirapportkan pada ketoea Parindra tjabang Loemadjang. Lebih djaoeh 
baiklah kita menoenggoe bagaimana kepoetoe sannja perkara ini. 
DITJOERIGAKAN Corr 1c di Malang toelis bah wa didekat Pasoeroean jaitoe 
beberapa orang pemboeroe boeroeng ditambak tambak telah seringkali 
menemoekan orang2 Japan jang dengan foto toestelnja jang besar ditemani 
doea orang koeli mengambil gambar ditem pat itoe. Oleh karena dipandang 
disana keadaan alam tidak begitoe baik oentoek diambil gambar nja maka orang 
menaja apakah sebetoelnja jang dimaksoedkan 


Ditambah dan diperbaiki djalanja Transport Autodienst S. S. S. 
NARAS 

LOEBOEK TIKOE VIA 

BASOENG V. V CPECIAAL 


Membwa barang2 dan passagiers Dienstberangkat di LoeboekBasoeng Poekoel 6 
pagi. Masoek di Naras poekoel 8.20 pagi dapat persamboengan dengan kereta 
api ke Padang dan Tanah Barat II Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 
petang dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang station dau padang 
Pandjang. Dients berangkat di Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari 
Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 
tengah hari Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat 


Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 6,30 sadja Senteronja auto dalam ini diest 
ada anto baroe dan didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh pieer tjaja 
Diantara itoe waktoe adaboela dienst auto extra Datanglah pada segala stations 
S.S.S. dan stations auto dienst di S.W.K. boeat bepergian kesitoe-dan meminta 
keterangan lebih panjang. Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S.S.S. 
756 berarti Hemat Tjepat dan sentosa. 


Administratiekantoor CENTRUM“ BEHEEDER Dahar Azis 
Raafweg. 

PADANG Telefoon No. 277. 

Belastingconsulent 

en 


Administratie 


Kabar penting 


alau e.e. dan entjik2, toean2 dan njonja2, maoe berangkat dari Padang ke Solok 
djam 3 sore dan dari Solok ke Padang djam 8 pagi. Tompanglah Auto Padang 
Solok Bandaro Boengsoe Insja Pllah segala penoempang dalam keaman an dan 
barang2 didjaga dengan baik. Nanti dan toenggoelah di Standplaats di, Padang 
Apotheek di Solok, buffet baroe 


Hendak bepergian kemana? Beroeroesanlah dengan „Hoeboengan penoempang 
auto' Pasar Moelik 33 dan pasar Goen Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 
396 Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman 
Menoenggoe dengan hormat 


»Honests Ngarai Weg no 2 Fort de ock Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 
dagang sampai beres pada a countant belasting dienst diharap toean 2 saudagar 
betoeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan oleh orang jang soedah 
mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang jang soedah berdiploma 
Boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De Beheeder 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi Tiap Pelantjong 
Tjepat Selamat Moerah Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan ADILENI De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


NEUTRALE Robinson Building Baharoestraat 15 PADANG is het eenigste en 
bekendste adres voor. Type LESSEN 


10 Vingers Blind Systeem Opleiding voor: Kantoor Typist jel Dir .Hfd Leider 
Gedipl. van "Typewriting Inst tute" Batavia - Centrom. Gedipl. van "Univesa" 
Instituut tot bevordering vau Handelswetenschappen in Nederlandsch - Indie 


Bandoeng Dir „Hfd Leider ex - oprichter en Hfd. Leider van "Modern Tyepwriting 
Gourse" te Bandong. ex-Algemeen en Hfd.leider van “Typewrting Cou rse" te 
Semarang en Soerabaja. Neutrale“ garandeert U binen 1 mand, 2 maan den 4 
maanden en 6maanden tot bekwame en kundi ge kantoor-typisten. Vergeet niet, 
dat de correspondentie op alle Gouvernment een Handels-kantoren nu niet meer 
met de pen, maar wel met de schrijfmachines geschre-venwordt. Daarom: 
bezoek “Neutrale”, als u van Uwe toekomst verzekerd wlziijn. Vraag inlichtingen 
en geeft U op als leerlingle Kasi opleiding boeat praktijk dan boeat dapa ken 
Diploma. Kantoor-typist (te) Neutrale“ meloeloe kasih peladjaran masintoelis 
dengan tjara jang sangat tjepat sekali, hingga dalam tempo jang tidak lama 
moerid moerid bisa moelai tjepat goenakan masintoelis dalam pratijk di kantoor 
Gouvergement, kantoor2 dagang atau lain2 peroesahaan Dan sesoedah moerid 
moerid beladjar sampai menoeroed kita poenja garantie, jaitoe grantie 1 boelan, 
2 boelan, 4 poelan atau 6 boelan ditanggoeng mereka soedah bisa mengetek 
dengan mesin toelis dan ditanggoeng poela moerid2 jang telah dapat Diploma, 
bisa mengetek dengan segala roepa merk massintoelis (bekende merkren 
dengan gampang sekali mempergoenakan kesepoeloeh djarinja. Neutrale, 
sanggoep mengerdjakan roepa2pekerdjaan mengetek (typewerk) dan dari hal 
ongkos engteng, pekerdjaan ditanggoeng spoed dan memoeaskan. Keterangan 
dan boeat masoekan nama boleh datang sendiri di kpg Baroe 15 barisan Kantoor 
Pertolongan simpang djam Gadang lama 


